ARBA'A 1 APRIL 1938


DAGBLAD


LEMBAR KEDOEA


9


ASiamar dan Ata


Poetaran doenia


Bahaja serangan
dari oedara
Pendjagaan kota2 besar di Europa
Londen jang amat besar dan
loeas, hal mana jang moedah se¬
kali mendjadi sasaran dari pesa¬
wat terbang moesoeh itoe, bo¬
lehlah dikatakan oerat nadi jang
memoetoeskan mati hidoep
nja bagi keradjaan Inggeris. Dji
ka sesoeatoe negeri hendak me¬
na'loekkan Inggeris, dapatlah ia
mentjapai maksoed itoe asal sa¬
dja ia dapat menghantjoer-loe¬
lehnja kota Londen, sedang se¬
baliknja kalau Inggeris dapat
membela kota ini, hal mana ber¬
artilah soedah setengahnja keme¬
nangan pihak Inggeris, maka
poen taklah heran segala peker¬
djaan pembelaan oedara di Ing¬
geris ada dipoesatkan di Lon¬
den.
Apa dapatkah Inggeris membe¬
la kota Londen terhadap penje¬
rangan dari oedara? Hal ini ada
ah satoe soal jang sangat soe¬
kar bagi inggeris, karena djika
diendaikan serombongan mesin
terbang moesoeh datang menje¬
rang dengan soengai Thames, ia
dapatlah sampai dalam 10 ada
15 menit dari pantai laoet ke¬
atas kota Londen. Tetapi pihak
Inggeris bisa djoega mendapat
tempo sedikit oentoek bersedia
sebeloem dihoedjani „bahaja ma¬
oet" dari oedara, dengan ditem
patkannja post pengawal didaerah
Belgie dan Perantjis, atau kapal
pengawal di selat Inggeris. De
ngan tindakan ini ia dapatlah
tempo kira kira satoe djam dan
dalam tempo pendek itoe pasoe
kan oedara Inggeris haroes ber¬
siap segala persediaan boeat me¬
njamboet pesawat moesoeh.
Adapoen pada waktoe ini, di
pesisir laoetan Inggeris ada di
tempat sedjoemlah pesawat ter
bang air sebagai pasoekan pe¬
ngawal, jang didjagai oleh bebe¬
rapa pesawat terbang pemboe¬
roe, sedang diatas boekit boekit
ada poela pasoekan pengawal
jang dilengkapi dengan alat alat
modern, jang tersoesoen dengan
orang orang preman.
Apabila oleh pengawal penga¬
wal jang ada ditempatkan dida
erah pesisir itoe terlihat pesa
wat terbang moesoeh, dengan
segara hal itoe dirapportkan de
ngan telefoon kepada centraal
post pengawal, dan disini ter¬
boeatlah seboeah kaart jang ter¬
loekis djelas didalamnja langkah
perdjalan pesawat pesawat moe¬
soeh, dengan menoeroeti segala
rapport jang diterimanja. Peker¬
djaan itoe penting serta besar
goenanja boeat mengetahoei le¬
bih doeloe daripada kedjadian,
bahwa dari djoeroesan manakah
pesawat pesawat terbang moe¬
soch datang menjerang.


SUMATRA


Pembelaan oedara di Londen
jang positlef itoe ada diperleng
kapkan dengan beberapa pendja¬
gaan jang negatief, dan peker¬
djaan mana ada terserah kepada
departement oeroesan dalam ne¬
geri. Sebagai sesoeatoe diantara
pendjagaan jang negatief itoe,
baiklah dioendjoek pembikinan
40 millioen boeah kedok gas, jg
teroesoel atas maksoed akan men¬
tjegah timboelnja ketakoetan jg
sangat dalam hati pendoedoek
kota Londen terhadap penjera
ngan oedara, dan menoeroeti oe¬
soel itoe pada waktoe ini sedang
dilakoekan pembikinan sedjoem
300 sampal 400 riboe boeah gas
dalam satoe minggoe. Diantara
berpoeloeh poeloeh negeri di doe¬
nia boleh djadi tak ada satoe
negeri poen jang dapat memberi¬
kedok gas kepada kebanjakan
rakjat dengan gratis, selain dari
pada Inggeris.
Selandjoetnja pemerintah Ing
geris selaloe berdaja oepaja boe¬
at memboeka pengetahoean rak
jat tentang penjerangan oedara
dan kewadjiban mereka jang ha¬
roes didjalankan, dengan disebar
kan brochure atau dengan diada
kan lezing d.s.b.nja.
Barisan pendjaga jang terben¬
toek dari pendoedoek kota Lon
den senantiasa dididiki serta di
peladjari dalam pekerdjaan2 pen¬
djagaan jang perloe pada saat
penjerangan oedara dilakoekan
oleh moesoeh. Sedang barisan
pendjaga itoe terbagi dalam be¬
berapa bagian jaitoe barisan
brandweer boeat mendjaga
timboelnja kebakaran, barisan
mentjebah gas, barisan loear boe¬
at membetoeli electrisch, water¬
leiding dan lain2 jang dapat ke¬
roesakan bombardement moesoeh
barisan penolong orang2 peloe¬
kaan d.s.b.nja. Begitoe poen rak
jat oemoemnja senantiasa dapat


DARI MARGA DANAU IKOME
RING IIIRI.
Pembantoe B. dari P.S. kabarkan
Kalau vergadering
didesa.
Memang biasanja kalau didesa
ada ada sadja kedjahatan jang
tidak akan terdjadi kalau dikota.
Pada malam Rebo baroe ini, tat
kala diadakan vergadering tertoe
toep dari Comite persiapan tja¬
bang Parindra didoesoen Peda
maran Danau, bertempat diroe
mahnja toean Soeoed, diwaktoe
itoe Kepala Adat disana maoe
hadir. Begitoelah vergadering ter
toetoep ini telah dihadiri oleh
Kepaia Adat, bersama pemban
toenja seorang kepala desa.
Ketjoeali itoe, dipekarangan roe¬
mah tempat vergadering banjak
poela orang jang hendak mengin
tai. Dan sekalipoen dalam verga¬
dering telah hadir Kepala Adat
sendiri dengan pembantoenja jg
tentoenja akan ambil verslag per¬
temoean itoe, dibawah roemah
ada lagi beberapa orang jg men¬
tjatet2 notesnja, entah tjetjoe¬
ngoek entah siapa.
Rintangan rintangan sebeloem
nja vergadering dimoelai boekan
poela tidak ada, oempama ada
erang jang mempertakoet takoeti
bahwa siapa ikoet vergadering
akan masoek teroengkoe. Baroe
sadja hari malam, telah berdata
ngan pegawai pegawai desa, lan
soeng masoek dipekarangan tem¬
pat vergadering, pendjagaan be¬
gitoe rapi, publiek jang ada be¬
ratoes ratoes tidak boleh dekat
dekat ditakoeti kalau bisa de
ngar.
Tetapi sjoekoer, atas ketjerda
san toean M. Soeoed dan kawan
kawannja, vergadering telah da
pat dilangsoengkan dengan sela
mat.
Sesoedah pengoeroes Comite
diboebarkan, kemoedian diada


TIERITA PENOEN
tjinta jang membawa


maoet


kan pemilihan bestuur boeat can
pendidikan dengan keras dan te¬
didaat tjabang Pedamaran, terdi
liti dibawah pimpinan departe


ment oeroesan dalam negeri.
Selain dari pada itoe semoea¬


ri dari toean toean moeda. A.A.
Rivai penoelis I. Almad penoe¬


rantjangan perloeasan kota dan
lis 11, Matdenir bendahari dan
5 orang pembantoe, jaitoe Mat
pembikinan gedoeng2 pemerintah
sadir, Moesir, Boehoen, M. Asar
baroe jang sedang atau akan di


lakoekan soedah tentoe sadja ada
dan A. Asjari.
disertai dengan pembikinan tem¬
Dioesoelkan poela boeat me¬
perlindoengan, sementara tempat
ngirimkan wang selekasnja pada


tempat perlindoengan boeat oe¬
moem, boeat particulier jang soe¬
dah selesai tak poela koerang
pada waktoe ini di kota Londen.
IS.O.1


Cliche en Stempel
Fabrik Reparatie Atelir
S. B. DAMLY
KALI KETJL 9 PADANG
S. W. K.


Hoofdbestuur di Soerabaja dan
kalau soedah disjahkan mendja¬
di tjabang akan diadakan poela
rapat oemoem, dengan mengan
doeng pemoeka pemoeka Parin
dra tjabang Palembang, sebagai
toean toean Dr. Maas, Dr. Maa
moen, dan M.J. Soeoed Daerah
Cammissiaris Sumatra Selatan,
Perloe djoega diterangkan lagi
sesoedah itoe vergadering, mes
kipoen Kepala adat menghadiri
sendiri, voorzitter itoe vergade
ring dimintak poela soepaja me¬
ngirimkan verslag padanja.
Demikian tjaranja kalau didesa
ada vergadering.


digobah oleh: HEMA L.S.
Besok ditoelisnjalah soerat ke¬
pada ajahnja, jang boenjinja:
Tebing Tinggi Deli 23/10/3..
Mendjalang ajah dan boen¬
da serta kaoem famili kese¬
moeanja.
Membalas soerat ajahanda, jg
anakanda terima baroe ini, ten¬
tang perkawinan anakanda de
ngan Danijar, soedah dipoetoes
kan berlansoengnja di boelan ha¬
ri raja dimoeka ini.
Itoe hal soedah saja bitjara
kan dengan toean indoek samang
anakanda, moga2 toean terseboet
anakanda dikasi verlofnja 14 ha¬
ri. Adapoen hari berapa moelai
nja dan habisnja beloem dapat
anakanda terangkan dalam ini
soerat, tetapi menoenggoelah di
mana soerat jg belakangan lagi.
Demikianlah agar ajah dan
boenda sama memakloemi
nja.
Wassalam anakanda.
Ramli,
Setelah selesai lantas, dima
soekannja dipost, dan Ramli de¬
ngan hati2 saban hari melakoe
kan kewadjibannja.
Pada soeatoe hari, kebetoelan
memang hari Minggoe poela, se¬
dang Ramli dikantoor boekoenja
membatja sedjarah tanah Minang
bau, diketoek oranglah pintoenja
dari loear, maka dengan terke¬
djoet pergilah dia keloear, dan
diboekannja pintoe roemahnja,
maka kelihatanlah engkoe St.
Machoedoen ajah dari Noeraini
jang datang. Maka kata Ramli,
masoeklah bapak, soedah lama
kah tadi bapak mengetoek pin
toe, sebab ramli sedang memba¬
tja2 boekoe. Baroe sebentar sa¬
dja, dan taklama, barang kali
tak tjoekoep 3 menit. Doedoek
lah bapak, lantas dtsorongkannja
koersi. Menengok basa Ramli
dan kehormatannja itoe, terfikir
lah oleh engkoe. St. Machoedoem
alangkah baiknja kalau diterima
nja permintaan saja nanti? Ram
li dan engkoe St. Machoedoem
lantas beromong2, dari Timaer
sampai ke Barat, dan dari Oeta
ra teroes keselatan, sehingga
pandjanglah pertjakapan kedoea
orang itoe. Achirnja setelah poe¬
tar kesana dan kemari itoe, ma¬
ka kata engkoe St. Mechoedoem
lagi, Ramli, sebenarnja kedatang
an bapak kemari, adalah besar
djoega jg dihadjat, Tapi dari ka¬
rena lazimlah soedah jg bahssa
dimana2 kita beroending tegas
nja di Alam Minangkabau, tidak
baleh apa jg akan kita bitjara
kan kita teroes kesitoe sadja, ha¬
nja ditjari masa jg baik, serta
ombak jg tedoeh. Maka seka¬
rang setelah kita bertjakap2 jg
lain, hal ini akan saja sampei
kan kepada Ramli.


Ada samboengan


Toko Batik
7sman Siloengkang
Jang terbesar di Pasar Gedang Padang No. 52 
Lengkap tersedia dari bermatjam2 ba¬
rang batik dan Djawa dari jang sehaloes2
nja sampai kasar jg keloearan dari
fabriek DJAWA.
Dan begitoe djoega toeroettersedia boegis
dan pelekat jang terbikin dari loearan
dan dari egala fabriek jg soedah
terkenal diantero tempat.
HARGA SEDANG
Menanti dengan hormat
90


Toko Malaise


English Class
Tahoen ke 4.
KAMP. DOBI 26 PADANG
Menerima Moerid 
POETRA & POETRI
Boeat Cursus petang dan malam.
Beladjar 2 X seminggoe
Bajaran poetra f1,50, poetri f1.25
peladjaran dari A.B.C. sampai soerat menjoe¬
rat dagang.
BOEKOE boeat permoelaan digoenakan
ENGLISH SIMPLIFIED For INDONESIA
Hormat dari
A.Hitam
Senior Cambridge
Goeroe Inggeris Islamic College
SOE
SOOSOOSOE


pasar Djawa Vak 7-8
Handel in Porcelein en Emaile enz
Koendjoengilah tempat kita
sebeloemnja toean2 dan njonja2
ketempat jang lain tentoe sadja
tidak akan menjesal!
Menanti dengan hormat!
40
Toko Malaise
 
Koendjoengilah
„The Elegant"Tailor
Kamp: Baharoe No.2 Padang. Ar
Pekerdjaan tanggoengtnetjis dan api.
Djoega selaloe menoeroe djandji.
Bisa bikin segala roepa potongan ketjil dan
besar menoeroet kemaoean toean2 dan
engkoe2 dengan harga DAMAI.
Menanti dengan hor mat.


Speciaal kemedja


Telah tersedia bermatjam KEMEDJA
jang menoeroet kemaoean zaman.
Saksikanlah! pada tempat


Doean Ani


c/o Modern Tailor
Kp. Djawa' — PADANG 108


Awas


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI
DRANK oentoek menambah kekoeatan toean
toean.
Orang jang biasa meminoem obat Asman
Drank lama2 sehat gagah goembira.


107


Agenten Radjo Bongsoe B.N. 
Kamp. Baroe — Padang.
Importeur: D. M. Talib Alibi


ILIAS


GELAR BAGINDO CHATIB
Loods No 2 Vak 9 dan 10
Belakang bengkel besi PADANG.
Ada sedia bermatjam2 kajoe2 oentoek
keperloean roema dengan setjoekoepnja
dan begitoe djoega papan2 jang
terambil dari bermatjam2 kajoe
Harga menjenangkan.
Menanti dengan hormat
105


Chatib M, Arif & Co
DEKAT MESDJID SEBERANG PADANG
Selaloe bersedia boeat didjoeal kersik
dan kerakel dan djoega atap roem
dan peloepoeh, betoeng, jang
terambil dari boeloeh atau betoeng
jang terpilih dari jang baik2
HARGA PANTAS
Menanti dengan hormat 100


Klamboe penanten
BELILAH
BATIK SOLO dan PEKALONGAN
SAROENG PADANG dan GAROET
Permadani, selimoet Weol
Voile, Crepedechine, Georgette
Renda Semarang
Bedak dan minjakwangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO


Indonesia
padang ter 333


Koendjoengilah


MENOEROET
ZAMAN


Sedia tjoekoep ber¬
matjam-matjam
kain boat toean2
menoeroet model jang
paling belakang.
Harga damai
ONDOK 44 Padang


Nenoenggoe dengan
hormat.


Manager
30
M. KASIM


Djoeal dan beli mas


CENTIENEN TAHOR


